Topiku 


Anies Listyowati 
Aris Djunaidi 


Hak Cipta © 2018 pada Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan 
Dilindungi Undang-undang 


Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 


Topiku: Buku Cerita/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018. 
iv. 32 hlm: ilus.; 21 x 29,7 cm 


Model Buku PAUD 
untuk anak usia 5-6 tahun 


ISBN: 978-602-244-157-1 


Penulis : Anies Listyowati 
Ilustrator : Aris Djunaidi 

Desain Sampul dan Isi : Aris Djunaidi 

Tim Penelaah : Renni Kusnaeni, M.Pd. 


Dr. Soraya, M.Pd. 
Ratih Zulhaggi, M.Psi. 


—Jakarta: 


Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 


Kontributor Naskah : Diah Harianti, Nanik Suwaryani, Anggraeni, Yuke Indrati. 


Diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Tahun 2018 


Cetakan ke-1, 2018 
Disusun dengan huruf Andika New Basic 26pt 


Kata Pengantar 


Buku “Topiku” merupakan salah satu buku model PAUD pada tahap 
penjenjangan membaca awal untuk anak usia 4-5 tahun yang 
dikembangkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan untuk digunakan di 
satuan PAUD. 


Buku cerita ini mengajarkan kepada anak untuk bersikap disiplin, 
sepertimengembalikan benda yang telah dipakai ke tempat semula. 
Perilaku disiplin perlu dilakukan sejak dini sehingga anak memiliki 
rasa tanggung jawab terhadap benda yang dimilikinya. Buku ini 
dapat dibacakan oleh orang tua/pendidik/orang dewasa untuk 
menumbuhkan rasa ingin tahu anak sehingga nantinya muncul minat 
baca pada anak sejak dini. 


Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
terlibat dalam proses penyelesaian buku ini. Semoga model buku ini 
dapat menjadi bahan referensi penulis lain untuk mengembangkan 
model buku PAUD yang sejenis dan dalam mengembangkan kegiatan 
pembelajaran di PAUD. 


Jakarta, November 2018 


Penulis 


Anies Listyowati 


Daftar Isi 


Kata Pengantar ..................................................... iii 
Ροκ ο ο ο en ee ea iv 
iko ee ee ee 1-31 


Namaku Zaki. 


-laki. 


Aku anak laki 


ἊΝ 
EZ 


` EN 
Tg 
SL 


\ 


Aku punya banyak teman. 


Kami selalu bermain bersama. 


Minggu pagi udara cerah. 
Teman-temanku mengajakku 
naik sepeda. 


ngat topiku. 
opi kesayanganku. 
Di mana topiku? 


Mama di mana topiku? 
Mama tidak tahu. 


Kucari dalam lemari. 
Tidak ada. 


Kucari dalam tas. 
Tidak ada. 


Kucari di tempat mainanku. 


Tidak ada. 


Kucari di rak buku. 
Tidak ada. 


< 


4) `, t > : ` Ú; - 
Y y | ó 
Y $ j 3 / 
A \ | y ú K a 9 
/ ` é - ø ¿ya 
A - 
> 


Aku lihat isi kamarku. 


Berantakan. 


ΛΙ 


Aku rapikan kamarku. 
Aku ambil barang-barang 
yang jatuh. 


Aku letakkan semua barang 


di tempatnya. 


| 


NANG 


Haaaiii... itu dia topiku. 
Tertutup mainanku. 


DAN 
N NA 


Aku pandangi kamarku. 
Hmmm rapi sudah kamarku. 


Um 


Teman-teman telah menunggu. 
Kami naik sepeda dengan gembira. 


Zaki pamit kepada ibu. 


| 


NY 


ÉZ 


A 


dar Menemukan mn yang Ἐπ 
cari? 

Apa yang harus kamu lakukan jika akan 
bermain ke luar rumah? 


— SS 
eH 
ES A o ee 
AA B 2 _ Rn 
m> m k c 
στι ——_ ns —— 31, 
—O 


lo TT ES 


Pelaku Perbukuan 


Penulis 

Anies Listyowati, S.Pd. lahir di Surabaya pada tanggal 9 September 1970. 
Mulai tahun 1989-2009 menjadi guru TK. Sejak 1993 Anies menjadi penulis 
buku anak. Sampai saat ini sudah 48 buku yang sudah diterbitkan secara 
nasional. Selain menjadi dosen di S-1 PG PAUD Universitas PGRI Adi Buana 
Surabaya, saat ini Anies juga menjadi trainer untuk pendidikan anak usia 
dini di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan beberapa penerbit buku. 
Saat ini Anies sedang mendalami S-2 PAUD di Universitas Negeri Jakarta. 
Anies dapat dihubungi melalui email: anieslistyowati@yahoo.com atau 
Facebook: Anies Listyowati. 


Ilustrator/Desainer 

Aris Djunaidi, desainer dan praktisi seni dari Sekolah Menengah Seni Rupa 
Surabaya, pernah kuliah di Universitas Kristen Petra Surabaya jurusan 
Desain Komunikasi Visual, sempat menekuni profesi sebagai pelukis poster 
film, animasi film, airbrusher, desain interior, desain produk dan ilustrasi. 
Aris Djunaidi bisa dihubungi melalui email: ais dj@yahoo.com atau 
Facebook: Aris Djunaidi. 


Penelaah 

Renni Kusnaeni, MS.Pd., merupakan Ketua IGTKI Provinsi Jawa Barat. 
Lulusan dari Universitas Islam Nusantara ini dapat dihubungi melalui email: 
rennikusnaeni@gmail.com. 


Dr. Soraya, M.Hum., dosen dan peneliti bahasa Inggris dari STBA LIA 
Jakarta. Lulusan dari Program Magister Linguistik Universitas Indonesia 
dan Program Doktor Pendidikan Bahasa di Universitas Negeri Jakarta ini 
dapat dihubungi melalui email: dear soraya@yahoo.com. 


Ratih Zulhaggi, M.Psi., Psikolog anak klinik terpadu Fakultas Psikologi 
Universitas Indonesia. Lulusan dari Program Magister Profesi Klinis Anak 
Universitas Indonesia ini dapat dihubungi melalui email: ratih.zulhaggi@ 
gmail.com. 


